


MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN 
KOMPUTER 


Apakah Anda pernah merasakan frustrasi saat meng- 
gunakan PC? Apa karena PC Anda terasa lambat, dan 
berjalan sangat pelan? Atau ada program yang biasanya 
berjalan cepat tapi akhir-akhir ini malah terasa lambat? 


Bisa juga pelambatan komputer itu tidak terus-menerus, 
tapi hanya kadang-kadang. Selain itu komputer sering 
hang dan crash, itu tandanya Anda perlu melakukan 
optimasi untuk meningkatkan kemampuan kinerja PC 
Anda kembali seperti semula. 


Cara Meningkatkan Kemampuan PC 


Komputer PC yang sudah lama dipakai ibarat mobil 
yang sudah dipakai lama. Untuk itulah diperlukan 
adanya servis dan tune up secara berkala agar kemam- 
puan komputer kembali fit dan prima. 


Ketika komputer melambat, Anda sebagai dokter kom- 
puter harus bisa mengerti penyebab dan kemudian 
mengetahui cara jitu untuk meningkatkan kemampuan 
PC tersebut. 


Berikut ini 6 tip cara meningkatkan kemampuan PC dan 
laptop Anda. 


Registry Optimizer 


Tip pertama untuk meningkatkan kemampuan PC dan 
Laptop Anda adalah dengan membersihkan Registry 
Windows Anda (Frekuensi: Harian). 


Ini adalah hal penting tapi sering kali diremehkan. 
Bahkan kebanyakan user PC tidak sadar pentingnya 


31 


32 


membersihkan registry secara teratur karena memang 
Microsoft tidak menyertakan pembersih registry di 
semua versi Windows-nya. 


Setiap kali program diinstal, akan terjadi perubahan di 
registry Windows. Registry sendiri adalah database 
internal yang menyimpan setting-setting Windows. 
Ukurannya sangat besar. 


Semua program Windows dan Windows itu sendiri 
menyimpan banyak informasi dalam database di 
registry ini. Entri-entri di registry ini akan mengatur 
perilaku, tampilan dan semua hal di sistem Windows 
Anda. 


Nah, ketika komputer dipakai lama, tentu ada software- 
software yang diinstal dan di-uninstall. Karenanya 
registry akan berubah drastis. Dan perubahan ini tidak 
selalu diakomodasi dengan baik di registry. 


Sehingga akhirnya ada konflik dan memperlambat 
komputer Anda. Semakin lama, ini akan membuat 
komputer menjadi tidak lincah, dan bahkan registry-nya 
korup. Beberapa alasan kenapa bisa terjadi seperti ini 
adalah: 


" Seringnya melakukan instalasi dan uninstalasi 
program. 


» Menghapus program tidak sempurna, sehingga 
masih ada file-file registry yang belum terhapus dan 
bersisa di komputer. 


n Melepas hardware di komputer, tapi di Windows- 
nya masih tersimpan informasi mengenai hardware 
tersebut. 


"  Driver-driver yang tidak terpakai di komputer. 


» Adanya spyware atau program lain yang selalu 
muncul saat reboot. 


Untuk mengedit registry, Anda bisa memakai fasilitas 
regedit dari Windows. Caranya tinggal klik “regedit" di 
jendela Run Command. Jendela Run command sendiri 
bisa dijalankan dengan klik pada tombol Windows #-R di 
keyboard. 


Mengetikkan regedit 
di run command 
untuk menjalankan 
aplikasi registry editor. 


Tampilan jendela 
registry editor. 





Type the name of a program, folder, document, or 
Internet resource, and Windows will open it For you, 





Open: | regedit I 





OK | Cancel ) ( Browse... | 





Setelah diklik OK maka muncul jendela registry editor. 
Tapi ingat! Pengeditan langsung di registry editor ini 
tidak disarankan kecuali bagi mereka yang sudah pakar 
di bidang komputer. Karena jika ada salah editing, 
malah komputer bisa error. 


#: Registry Editor 
File Edit View Favorites Help 
4 B My Computer Name Type Data 
b- CD HKEY.CLASSES.ROOT kas) (Default) REG SZ (value not setj 
G9 HKEY. CURRENT. USER (8) Component Inf... REG BINARY 00 00 00 d9 A9 A9 AA Ad A0 Ad Jd J0 A0 J0 00 00 
ja C9 HKEY LOCAL MACHINE (88) Configuration D... REG FULL RESOU. KE EF EF FF EP FF EF 00 00 00 00 02 00 09 90 A5 99 99 a9, 
& CO HARDWARE lasjidentifier REG.SZ AT/AT COMPATIBLE 
(G3 AceI la) SystemBiosDate — REG SZ 07/08/04 
& GI DESCRIPTION (25) SystemBiosVersi... REG MULTLSZ PTLTD - 6040009 Phoenix FirstBIOSftm) Notebook. 
fe system | (ab)VideoBiosDate — REG.SZ 04/16/20 
(3 DEMCEMAP (22)VideoBiosVersion REG MULTLSZ Hardware Version 0.0 
b- CD RESOURCEMAP 
Oa sam 
AA SECURMY 
(ED SOFTWARE 
»- CA SvSsTEM 
» GD HKEVLUSERS 
» GI HKEY CURRENT. CONFIG 








My ComputenHKEY LOCAL MACHINE HARDWARE DESCRIPTION System 


Nah, yang disarankan adalah Anda menggunakan bebe- 
rapa program pembersih editor. Contoh program 
pembersih editor adalah Little Reg Defrag. 


Program ini akan men-scan registry kemudian mencari 
entri-entri yang redundan dan invalid lalu mengeceknya 
sehingga bisa dikoreksi dengan satu klik mouse saja. 


Cara mendapatkannya dengan download dari 
http://sourceforge.net/projects/lilregdefrag/. Program 
ini adalah open source karena tersimpan di situs 
sourceforge.net. Setelah ter-download, Anda dapat 
menginstalnya dengan cara seperti berikut: 





1. Eksekusi file installer Little Registry optimizer, 
kemudian klik | agree di kotak License agreement. 
Perjanjian lisensi ini sifatnya free dan open source. 


33 


8 Little Registry Optimizer Setup 
| Gambar 3.3 — | Lironae Aneemenk: 
Please review the license terms before installing Little Registry Optimizer, 


License agreement. 


Press Page Down to see the rest of the agreement. 





GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 3, 29 June 2007 


Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc, Shttp://fsf.ora/ » 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
Of this license document, but changing it is not allowed, 

Preamble 


The GNU General Public License is a Free, copyleft license for 
Isoftware and other kinds of works, 


IF you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the 
agreement to install Little Registry Optimizer, 


(iareny) Cancel | 





2. Pilih lokasi instalasi di Choose install location, jika 
sudah tidak ingin mengubahnya, klik Next. Jika 
ingin mengubah, klik Browse dan pilih folder ba- 
runya. 


€ Little Registry Optimizer Setup 
Gambar 3.4 
Choose Install Location 


se n Choose the Folder in which to install Little Registry Optimizer. 
Pemilihan lokasi 


instalasi. Setup wil install Little Registry Optimizer in the following folder, To instal in a different folder, 
click Browse and select another Folder, Click Next to continue, 


Destination Folder 














3. Pilih komponen yang ingin diinstal di Choose 
components. Jika Anda belum punya Net 
Framework 3.5, instal net framework ini. Klik Next. 


S Little Registry Optimizer Setup 


| Gambar 3.5 | ken 
Choose which Features of Little Registry Optimizer you want to install, 


Pemilihan komponen 
Check thu ts tt to install and uncheck the nk: don't want t 
net framework. Check he component you want to nstal and unched the components you dont want to 





Select components to install: Description 








“7 Little Registry Optimizer (| 


Space reguired: 3.4MB 











34 


Gambar 3.6 


Choose Start menu 
folder. 


Gambar 3.7 


Instalasi Little Registry 
Ooptmizer setup 
sedang berjalan. 


Gambar 3.8 


Completing the Little 
Registry Optimizer 
Setup Wizard. 








4. Pilih folder untuk Start menu yang akan menjadi 
nama di Start menu pada jendela Choose start 


menu folder. Klik Install kalau sudah. 


8 Little Registry Optimizer Setup 


Choose Start Menu Folder 


Choose a Start Menu Folder For the Little Registry Optimizer shortcuts. (5) 


Select the Start Menu folder in which you would ike to create the program's shortcuts, You 
can also enter a name to create a new folder. 





Accessories 
'administrative Tools 
Jakal 

lelogoesk 

lecleaner 

| clamwin antivirus 
esupport.com 

Firewall PAPI 

Free Download Manager 
Games 

IfanView 


(Flo not create shortcuts 





8 Little Registry Optimizer Setup 


Installing 


Please wait while Little Registry Optimizer is being installed. 


Extract: Change Log.txt... 8596 
ai 


Show details | 








Di akhir instalasi, muncul Completing the Little 


Registry Optimizer Setup Wizard. Klik Finish. 


8 Little Registry Optimizer Setup 


Completing the Little Registry 
Optimizer Setup Wizard 


Little Registry Optimizer has been installed on your 
computer, 


Click Finish to close this wizard, 


(FFI Run Little Registry Optimizer 


Kap 


35 


Gambar 3.9 


Jendela Little Registry 
Optimizer. 


Gambar 3.10 


Little Registry 
Optimizer. 


Klik Start optimization 
untuk mengoptimasi 


registry. 


36 


Setelah program terinstal, barulah bisa langsung dipa- 
kai. Pemakaiannya mudah karena hanya punya satu 
antarmuka dan tidak bertele-tele. 


1. Aktifkan Little Registry Optimizer, kemudian klik 
Analyze. 


(Little Registry Optimizer 
1x Options — Gj) About... 





Your registry needs compacting! 











RedistyHive — Cument Size” Compacted Size 


security 
software 
system 
default 

sam 
ntuser.dat 
usrclass.dat 
ntuser.dat 
usrclass.dat 


ntuser.dat 
ustclass.dat 


256 KB 
19.5 MB 
3.50 MB 
512KB 
256 KB 
256 KB 
256 KB 
256 KB 
256 KB 
3MB 
256 KB 


Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 














2. Muncul konfirmasi bahwa Anda harus mematikan 
semua program terlebih dahulu agar hasilnya 
optimal, klik OK. 


Little Registry Optimizer 


1 You must close running programs before optimizing the registry. 
Ly 


Please save your work and close any running programs now. 





3. Hasilnya terlihat registry hive yang bisa diopti- 
malkan, klik Start optimization. 


1 Little Registry Optimizer 
Xx Options GI About... 
Analyzed: 11/11 








Registry Hive  CumentSize Compacted Size | 
security 
software 
system 
default 

sam 
ntuser.dat 
usrclass.dat 
ntuser.dat 
usrclass.dat 
ntuser.dat 
ustclass.dat 
TOTAL 











Start Optimization » 





4. Muncul konfirmasi: Are you sure you want to 
compact your registry? Klik Yes. 


| Gambar 3.12 | Little Registry Optimizer 


Konfirmasi apakah 2 
akan mengoptimasi « Are you sure you want to compact your registry? 
registry. 





Yes Kh No | 





5. Setelah sukses, ada kotak konfirmasi: Successfully 
compacted the Windows Registry. 


| Gambar 313 | Little Registry Optimizer 


Registry sudah sukses 


. 
dibuat. 1 ) Successfully compacted the Windows Registry 


Mengosongkan Recyde Bin 





Tip kedua adalah dengan mengosongkan recycle bin 
(frekuensi - mingguan). 


Untuk mengingkatkan kemampuan PC dan laptop 
Anda, usahakan untuk mengosongkan recycle bin 
secara periodik seminggu sekali. Ini akan mengo- 
songkan ruang penyimpanan di hard disk dan me- 
ningkatkan performa PC. 


Ketika Anda menghapus sebuah file, maka sebenarnya 
file tersebut belum terhapus secara sempurna di kom- 
puter. Tapi Windows memindahkannya ke Recycle bin. 


Kenapa dipindahkan ke recycle bin? Ini untuk mem- 
berikan Anda kesempatan kedua, jika ternyata ingin 
mengembalikan file yang terhapus ke tempat aslinya 
dari Recycle bin. 


Untuk memastikan performa PC optimal, Anda harus 
mengosongkan recycle bin mingguan atau bahkan 
harian jika volume penghapusan sangat banyak. 
Caranya mudah, tanpa harus menggunakan software 
tambahan, yaitu klik kanan di ikon Recycle bin kemudian 
klik menu Empty Recycle Bin. 


37 





Ma ea 


Menu untuk 
mengosongkan 
recycle bin. 


38 






Open 
Explore 

I-- Ultra Defragmenter ---J 
Open CCleaner... 

Run CCleaner 


: Empty Recycle Bin » 


Create Shortcut 


Properties 


Muncul kotak konfirmasi apakah recycle bin akan 
dihapus, klik Yes untuk menghapusnya. 


Menyingkirkan Program 


Tip ketiga adalah menyingkirkan program yang tak 
terpakai (frekuensi — bulanan). 


Menginstal program memang mudah, tapi ketika Anda 
sudah menginstalnya, sering kali lupa untuk menying- 
kirkan/uninstall saat program tersebut tidak diperlukan 
kembali. Program yang tidak terpakai dan masih ada di 
hard disk bisa membuat performa komputer menurun. 


Mayoritas program punya fasilitas uninstaller yang 
memungkinkan program untuk disingkirkan dari kom- 
puter. Uninstaller ini bisa diakses lewat Start menu atau 
lewat Control Panel. 


Anda bisa klik Control Panel » Add/Remove Programs 
untuk menyingkirkan program tak terpakai dari kom- 
puter. Ketika sudah, Anda bisa memilih program dan 
kemudian menonaktifkannya. 


Tapi ingat, sebagian besar program masih menyisakan 
entri di registry karena itu Anda harus membersihkan 
registry setelah uninstall program. Tapi ada software 
untuk melakukan hal ini secara otomatis. 


Download Free uninstaller, Anda bisa memperolehnya 
dari http://sourceforge.net/project/lilregdefrag. Kemu- 
dian Anda tinggal mengekstraknya dan mengeksekusi 
file executable yang ada. 





Cara menggunakan program ini adalah: 


1. Klik 2x pada file executable yang sudah terinstal. 
Muncul tampilan seperti berikut ini. 





BBI Be c01 Image Layer Select Fiter Analis 30 Mew Window Mel | Ud KI msk AS | Mr al | essernts » - 2x 
Da0 Omesaa ane Ia) Dsewtnndomcoa | Taja B3 | Fa pn | d3 





Gambar 3.16 


Daftar semua entri 
program yang ada di 
komputer. 





8 WS pgnglo- ac oMoMeASI A0 | 









































N 


Pilih pada program atau entri registry yang tercatat 
di program ini. Untuk meng-uninstall, klik pada 
Remove. 


Gambar 3.17 


Klik pada Remove 
untuk meng-uninstall 
program atau 
menghilangkan entri 
registry berkaitan 
dengan program. 


AG & hitp//www.google.com/ — vb Dr £- 
Ci BlogMarkthis (j FuRit (Dj My Yahoo! (Dj Yahoo! (C3 Other bookmarks 
Web Images Maps News Shopping Gmail more v Google | Signin 


Google 


Google Search J| Im Feeling Luck: 











New! Download Chrome (BETA) - the new browser from Google 


Advertising Programs - Business Solutions - About Google 


92006 - Privaey 





3. Saat muncul Removing, klik OK. 


Gambar 3.18 (ieving 


Remove selected 


sea . Remove selected applications from list. 
applications from list. 


Click OK to continue, Cancel to exit. 








Cancel | 


4. Untuk melihat detail sebuah aplikasi, klik pada 
aplikasi tersebut kemudian klik menu Details. 


39 


ten Free Uninstaller 1.1 - Installed applications 


Details untuk melihat 
detail program. 





File Action Search List View Language Help 


Publisher 
Oracle 





(@ke952069 wm3 

(09ke954155 wm9 

(0dKe973540 mmg 

(0k2978595 yumo 

(09K6979402 wm3 

PIKOEMU virtualisation module for GEMU 

@uittle Registry Optimizer 

FbMicrosoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft Corporation 
PeMicrosoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft Corporation 
iB Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Corporation 
(EU Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Corporation 
FbMicrosoft Visual CH-- 2005 Redistributable Microsoft Corporation 


a 


(@mozila Firefox (3.0.1) Mozilla 

6 Mozilla Thunderbird (3.1.1) Mozilla 

ANMPlayer2 

Fomskm 4.0 SP2 (KB954430) Microsoft Corporation 
PUMSKML 4.0 SP2 (KB973688) Microsoft Corporation 
lm. 


Name: Miranda IM 0.8.19 


Version : Det: ls... 
Publisher : 1 7 


Visible : 136 Selected: 1 | Invalid:38 |Sys. Comp.:24| All: 171 





5. Maka detail dari sebuah program, termasuk registry 
yang dipakai, dan informasi lainnya ditampilkan di 
Situ. 


Gambar 3.2 
Uninstall Key : HKEY. LOCAL MACHINEISOFTWAREIMicrosoftiWindowsiCurrentYersiontUninstalllMiranda IM 


P : ARP Cache Key : HKEY LOCAL MACHINESOFTWAREIMicrosoftiWindowsi CurrentYersion|App Management ARPCacheiW 
Detail dari sebuah sa ba ba | 1 da sah NP Managemen k 


program. 


Name Value 





Uninstall Key 
DisplayName Miranda IM 0.8.19 
UninstallString C:Program FilesiMiranda IM(Uninstall.exe 
ARP Cache Key 

















Changed fu 
SlowInfoCache 28 02 00 00 Di 00 00 D0 00 B0 46 09 00 00 0000 70 BE 6A DE 72 2F CB 01 0200... 
ARP SlowInfoCache 











Size 552 


HasName 1 

Installsize 4632576 (4.42 MB) 

LastUsed 7130/2010 

Freguency 2 

Name C#Program FilesiMiranda IMimiranda32.exe 





Melakukan Disk Cleanup 


Tip keempat adalah melakukan disk clean up (frekuensi 
- bulanan). 


40 


Untuk melakukan disk cleanup, Anda bisa menggu- 
nakan fasilitas bawaan dari Windows, yaitu Disk Clean 
Up. Dengan menggunakan Disk Clean up ini, Anda bisa 
meningkatkan kemampuan PC seperti menghapus file 
internet temporer, file log saat instalasi dan sebagainya. 


Berikut ini cara menjalankan disk clean up: 
1. Buka My Computer. 


2. Klik kanan pada drive yang akan di-clean up lalu klik 
pada Properties. 


3. Klik tombol Disk cleanup. 


| Gambar 3.21 | Local Disk (C:) Properties 


General | Tools I Hardware | Sharing | Duota | 





Tombol Disk cleanup 
untuk mengosong- 2 
kan disk. — 


Type: Local Disk 
File system: — NTFS 


IM Used space: 36152197120 bytes 
IM Free space: 3,847,303,168 bytes 


Capacity: 39,999,500,288 bytes 


Drive C 


Allow Indexing Service to index this disk for fast file searching 


(oo Oo canea) (2001 




















4. Disk cleanup akan mengalkulasi apa saja yang bisa 
dibersihkan dari drive tersebut. 


Kn 

. Disk Cleanup is calculating how much space you will be 
Disk cleanup able to free on (C:). This may take a few minutes to 
melakukan kalkulasi. 


complete. 


Calculating... 


(— Cancel 


Scanning: Compress old files 








5. Anda bisa memilih file yang akan dihapus di File to 
delete. 


6. Cek pada file-file yang akan dihapus. Lalu klik OK. 


41 


Memilih file-file yang 
akan dihapus. 


Gambar 3.24 


Are you sure you want 
to perform these 
actions. 


Disk cleanup akan 
membersihkan file 
sampah di disk. 


42 


£- Disk Cleanup for (C:) 








Disk Cleanup | More Options 








ai You can use Disk Cleanup to free up to 62,399 KB of disk. 
Sa space on IC). 


Files to delete: 
(OI Reoyele Bin 











V) jan Temporary files 

vi In) WebClient/Publisher Temporary Files 
V) Ai Compress old files 

F3 g Catalog files for the Content Indexer 


























Total amount of disk space you gain: 62,399 KB 
Description 
Downloaded Program Files are ActiveX controls and Java applets 
downloaded automatically from the Internet when you view certain 


pages. They are temporarily stored in the Downloaded Program 
Files folder on your hard disk. 


| ViewFiles | 














7. Jika Anda sudah mantap, klik Yes saat muncul kon- 
firmasi Are you sure you want to perform these 
actions? 


Disk Cleanup for (C:) 


1 ? J Are you sure you want to perform these actions? 


Ke Le) 


8. Disk Cleanup akan membersihkan file-file sampah di 
disk Anda. 











Disk Cleanup 


The Disk Cleanup utility is cleaning up unnecessary files 
on your machine. 


Cleaning up drive (C:). 
: , Keset 


Cleaning: Compress old,fil 








Defragmentasi 


Tip kelima untuk meningkatkan kemampuan PC adalah 
melakukan defragmentasi (frekuensi —- empat bulanan). 


Ketika Windows menyimpan program di hard disk, file 
disimpan dalam bentuk fragmen-fragmen yang lokasi- 
nya berdekatan di media simpan. 


Gambar 3.26 


Tampilan awal dari 
Disk defragmenter. 


Gambar 3.27 


Hasil analisis. 


Jika fragmentasi ini jauh, komputer menjadi pelan saat 
mencari file-file yang terfragmentasi. Oleh karena itu, 
untuk mengoptimalkan, Anda bisa menjalankan prog- 
ram Disk Defragmenter. 


Program disk defragmenter akan menggabungkan 
kembali fragmen-fragmen dari program kemudian me- 
letakkannya dalam urutan yang benar. 


Memperbaiki fragmentasi hard disk akan mempercepat 
komputer dalam mencari file di hard disk sehingga 
performa komputer otomatis akan meningkat. 


Untuk melakukan defragmen, klik Start » All Programs » 
Accessories » System Tools » Disk Defragment. 


1. Klik Analyze terlebih dahulu sebelum melakukan 
defragmentasi. 


“! Disk Defragmenter 
File Action View Help 
3909p 


Volume Session Status File System Capacity Free Space” 96 Free Space 
(C) NTFS 37.25 GB 3.58 GB 972 








Estimated disk usage before defragmentation: 


Estimated disk usage after defragmentation: 


iew Report 














IM Fragmentedfiles IM Contiguous files MI Unmovable files 


Free space 











2. Setelah dianalisis, hasilnya diletakkan di Estimated 
disk usage before defragmentation. 


| Disk Defragmenter — loo) 





| File Action View Help 

(cs TN 8. 

| Volume Session Status File System Capacity Free Space — 20 Free Space 
-re) Analyzed NTES 37.25 GB 3.58 GB ae 





Estimated disk usage before defragmentation: 


Estimated disk usage after defragmentation: 





) (betragment | ((ssipauses) (osustop iew Report 











IE Fragmentedfiles IM Contiguousfiles MI Unmovable files Free space 











43 


Gambar 3.28 


Kotak konfirmasi hasil 
analisis untuk 
memulai 
defragmentasi. 


Gambar 3.29 


Mengisikan “prefetch" 
di run command. 


44 





3. Setelah analisis komplit, muncul kotak konfirmasi: 
Analysis is complete. Anda bisa klik Defragment 
untuk memulai defragmentasi. 


Disk Defragmenter 


Analysis is complete for: (C:) 


You should defragment this volume. 


View Report | Defragment | | 











Mengosongkan Prefetch Cache 


Tip keenam untuk mempercepat kecepatan komputer 
adalah dengan (frekuensi — empat bulanan). 


Untuk memeprcepat waktu loading program, Windows 
akan menyimpan program-program yang biasa di-load 
kemudian menyimpannya di pool atau cache. 


Proses ini disebut prefetch dan dalam jangka panjang 
memang optimal. Tapi jangka panjangnya, hal ini akan 
memperlambat performa PC. Dan startup Windows pun 
menjadi lambat. Untuk mengosongkan prefetch cache 
ini, Anda bisa mengaktifkan jendela Run. 


1. Buka jendela Run kemudian ketikkan perintah 
“prefetch” di jendela Run. 


2. Klik OK. 


Type the name of a program, folder, document, or 
Internet resource, and Windows will open it For you, 





Open: | prefetch 





OK | Cancel JI Browse... ) 





3. Klik CTRL 4 A untuk memilih semua file yang ada di 
folder Prefetch. 


4. Klik Delete di keyboard untuk menghapus semua 


entry di prefetch ini. 


Gambar 3.30 File Edit View Favorites Tools Help 





€) " (D-h P semeh (5 Foldes (C3)- 
Pemilihan semua file 
Address | W) CAWINDOWSPrefeteh 
prefetch dan Pr ASR.EXE- 181CADES.pi BI OGDESK.EXE-05E6D960.pi 
PF File PF File 
menghapusnya. Gb Move the selected items Sella 2 ha 


DI Copy the selected items 


(@ Publish the selected 
items tothe Web 


(5) E-mail the selected items 
XX Delete the selected items 


Other Places 


Details 


44 items selected, 


Total File Size: 2.65 MB 


ICLAMSCAN.EXE- 14E6E43C.pi 
PF File 
5 1KB 


(CL EANMGR.EXE- 1FB6EABE.pff 
PF File 
(60 KB 


IDERGNTES.EXE-269967DF-.pff 


PF File 
142 KB 


IDWWIN.EXE-30875ADC.pff 
PF File 
B 
L.EXE-34CB65E9.pif 
le 
B 


(EDML.EXE- IEBA87D2.pf) 
PF File 
17 KB 


FIREFOX.EXE-28641590.pff 
PF File 
116 KB 


ERESHCLAMLEXE- 142E9ABF.pff 
Fa 


ICLAMWIN.EXE-39E79A76.pi) 
IPF File 
172 KB 


IDEFRAG.EXE-273F131E.pi 
PF File 
18 KB 


IDRWTSN32.EXE-2B4B52AC.pff 
PF File 
28 KB 


(EVACOPY.EXE-0FFB19FE.pff 
PF File 
12 KB 


EXPL ORER.EXE-082F3BA9.pff 
PF File 
143 KB 


IEDM.EXE-0654E435.pff 

PF File 

176 KB 

IFOXITR-- LEXE-2C735C97.pff 
(PF File 

142 KB 


(FUN.EXE-042 10FTE.pff 
E-Eila. 





5. Ketika ada konfirmasi 
prefetch ini, klik Yes. 


untuk menghapus file 


Confirm Multiple File Delete 


Konfirmasi 
penghapusan 
prefetch ke recycle 
bin. 





Pengaturan di BIOS 


BIOS atau basic input output system berperan dalam 
booting komputer. Jika diatur dengan baik, bios yang 
optimal akan meningkatkan kemampuan PC dan laptop 
Anda. Berikut ini beberapa item penting seputar 
pengaturan BIOS: 


" Siapkan bios dan flashernya. Setiap motherboard 
punya file bios dan flasher untuk mengisi ulang firm 
ware dari bios tersebut. Pastikan Anda punya 
backup bios dan flashernya ini. Jika Anda kesulitan 
mencari, Anda bisa mencarinya dari komputer lain. 


» Jangan aktifkan Detect Absent IDE Drives: Dalam 
keadaan standar BIOS selalu mendeteksi 4 IDE drive 
yang ada di komputer, ini bisa memperlambat 
booting. Anda bisa mengeset agar bios mendeteksi 
hard disk yang ada, dan mem-bypass disk yang 
tidak ada. 


45 


46 


Supervisor password: untuk mencegah bios diubah 
oleh orang lain, Anda bisa mengeset supervisor 
password di BIOS dan tidak mengeset user 
passwod. 


User password: jika Anda ingin mencegah akses ke 
semua orang, Anda bisa mengeset user password. 


Remote access: Anda bisa menelepon ke PC dari 
luar, atau mengirim fax ke mesin PC Anda bahkan 
ketika komputer dimatikan. Ini dimungkinkan 
menggunakan standar ATX jika bagian power dari 
bios memungkinkan wake up on LAN or external 
modem act. Ini bisa mempercepat proses penyalaan 
komputer jika Anda menginginkannya. 


Boot seguence: Setelah Anda menginstal OS, Anda 
bisa mengatur urutan booting pertama di hard disk 
yang terinstal OS, baru kemudian CD drive dan 
floppy. 


Ouick Power On Self Test: Ini harus diaktifkan agar 
bisa mempercepat waktu booting. 


Boot Up Floppy Seek: Ini harus dinonaktifkan. 


BIOS update: Cek website dari motherboard atau 
produsen bios untuk mengetahui apakah ada 
update-an bios, kemudian update bios Anda agar 
bisa mengoptimalkan performa bios-nya. 


Pengaturan Device Manager 


Device manager mengatur bagaimana peranti keras di 
komputer diatur. Berikut ini beberapa item yang bisa 
Anda atur di device manager: 


DMA: Kebanyakan hard disk mendukung DMA, 
karena itu aktifkan di Device manager. 


Autostart CD: Jika tidak ingin CD langsung dijalan- 
kan begitu Anda masukkan ke drive, Anda bisa 
menghilangkan cek di Autostart notification. 
Tanpa setting ini, Anda juga bisa membuat CD tidak 
langsung autostart dengan klik tombol SHIFT, 
sementara Anda memasukkan CD. 


Port: Jika Anda punya modem 56 kbps, maka set 
kecepatan port ke 1,15,200. Ini bisa diset di 
Communication Port Properties. 


Klik pada tombol 
Device manager di tab 
Hardware. 


Device manager. 


Adapun Device Manager sendiri bisa diakses dengan klik 
Start » klik kanan di My Computer kemudian klik 
Properties. Klik tab Hardware lalu klik tab Device 
manager. 


System Properties 


System Restore | &utomatic Updates Remote 
General | Computer Name...| — Hardware Advanced 
Device Manager 


The Device Manager Iists all the hardware devices installed 
& on your computer. Use the Device Manager to change the 


properties of any device. 
Drivers 


Gal Driver Signing lets you make sure that installed drivers are 
ESA compatible with Windows. Windows Update lets you set up 
how Windows connects to Windows Update for drivers. 




















( Driver Signing J | Windows Update 





Hardware Profiles 


Pp Hardware profiles provide a way for you to set up and store 
different hardware configurations. 


Hardware Profiles 














2 Device Manager 
File Action View Help 


- H8 Ona 


E Batteries 


4 Computer 
sa Disk drives 
5 DVD/CD-ROM drives 
& @s Human Interface Devices 
Ga USB Human Interface Device |$ 
#3 IDE ATA/ATAPI controllers 
(83 Intel(R) 3280 1DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA 
(3 Primary IDE Channel 
Secondary IDE Channel 
"8 Keyboards 
ts» HID Keyboard Device 
2» Standard 10 L/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard 
(5) Mice and other pointing devices 
15) Standard PS/2 Port Mouse 
Is Modems 
Is SAMSUNG Mobile Modem 
B8 Network adapters 

















Pengaturan Partisi Disk 
Partisi ada 3 jenis, partisi primary, extended dan logical. 


Sebuah hard disk maksimal hanya boleh punya 4 jenis 
partisi yang disebut partisi primary. 


47 


48 


Batasan 4 jenis partisi ini dulu dianggap cukup di awal 
sejarah PC. Untuk mengakali ini, digunakanlah Extended 
partition. Di dalam extended partition, bisa dibuat 
banyak logical partition. 


Bagaimana mengatur partisi disk yang optimal: 


Multi OS dan partisi: Beberapa orang hanya mere- 
komendasikan satu primary partisi dan lainnya 
adalah extended partition. Tapi beberapa OS seperti 
Linux membutuhkan primary partition untuk bisa 
booting dengan baik, karena itu usahakan ada lebih 
dari satu primary partition. 


Usahakan punya 2 primary partition untuk menga- 
komodasi lebih dari satu OS. 


Alat pemartisi: Windows 9x/ME menyediakan alat 
FDISK untuk pemartisian. Tapi ini tidak bisa 
mengenali partisi linux, oleh karena itu Anda bisa 
menggunakan tool partisi lain, seperti Gparted. 


Boot loader: Jika Anda punya banyak sistem operasi, 
usahakan menggunakan boot loader berbasis grafis 
seperti Extended Operating System Loader (XOSL). 


